WikipediA 

Bahasa Tiigun 


Bahasa Tugun adalah sebuah bahasa Austronesia yang 
dipertuturkan di daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, 
provinsi Maluku, IndonesiaBahasa ini tersebar di 
beberapa desa di Pulau Wetar, antara lain desa Mahuan, 
Masapun, Tomliapat, Ilpokil, Kahailin, Ilway, dan 
Arwala. 

Dialek 


Bahasa ini memiliki beberapa dialek, antara lain: 

■ Mahuan 

■ Masapua 

■ Tomliapat 

■ Ilpokil 

■ Kahailin Ilway 

■ Arwala 

Referensi 


1. A Tugun Speaking Peoples - Joshua Project (htt 
p://www.joshuaproject.net/languages.php?rol3=tz 

n) 

Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Tugun (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=tzn) di 
Ethnologue 


Dituturkan 

Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Bahasa Tugun 

Mahuan, Tutunohan 
di Indonesia 

Maluku Barat Daya, Maluku 

1.200 (SIL, 1990) (tidak 
tercantum tanggal) 

Melayu-Polinesia 

■ MP Tengah-Timur 

■ MP Tengah 

■ Timor 

- Ekstra-Ramelaik Utara 
■ Wetar 

■ Bahasa Tugun 
Kode bahasa 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


tzn 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tugun&oldid=14372841" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 02.09. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































